"Melejitkan Omzet 
lewat Media Massa" 


Rakernas KPMI 
2012 


Assalamu’alaikum 


o @inohambaAlloh 


Tujuan ber-iklan / promosi 

1. Untuk Mengingatkan 

2. Untuk Menawarkan 



@inohambaAlloh 






Harapan 

dari iklan yang dibuat 

1. Untuk Meningkatkan jumlah calon 
Konsumen yang sebelumnya tidak tahu 
menjadi tahu akan bisnis Anda 



Menyajikan kuliner tradisional Madura 
di Wedding Party 

di ballroom Pakuwon Trade Center 


@inohambaAlloh 


Harapan 

dari iklan yang dibuat 

2. Meningkatkan keinginan calon konsumen 
untuk mencoba membeli Produk Anda 



Liputan dari inijie.com Juara Pesta Blogger Award 2009 


@inohambaAlloh 


Harapan 

dari iklan yang dibuat 



Meningkatkan omzet dan keuntungan 
perusahaan 



Nasi Serpang 
Tertata rapi siap disajikan 



@inohambaAlloh 


Salah satu cara ber-iklan : 

dengan melalui Media Massa 



KULINER 

-1 METROPOLIS I-- 


Jawa Pos • Jumat 12 Maret 2010' 


Kuah Merah Soto Pamekasan 


BANYAK jenis soto yang sering 
ditemui. Misalnya. soto ayam la- 
mongan. soto daging madura. soto 
kudus, dan rujak soto. Satu jenis 
soto lainnya yang patut dicoba 
adalah soto ayam pamekasan. 

Sekilas. soto tersebut tidak jauh 
berbeda dengan soto ayam lamo. 
ngan. Namun. bila benar-benar 
dicermati.kuah soto ayam pameka¬ 
san lebih merah dan bening. "Wama 
merahnya berasal dan cabai. Na¬ 
mun, porsinya tak banyak. Cabai 
tersebut dihaluskan bersama bumbu- 
bumbu soto lain,” kata Riano Dwi 
Permana, pemilik Reng Oneng di 
poolside Surabaya Plaza Hotel 

Kesan bening didapat karena 


soto ayam pamekasan tak kaya 
kaldu dan bumbu. Namun. aroma 
dan rasa bumbunya tetap sedap. 
Yang membedakannya dengan 
soto ayam lamongan adalah ba- 
han isian. Pada soto ayam la¬ 
mongan, bahan isian hanyairisan 
ayam dan telur. Pada soto ayam 
pamekasan, bahan isian lebih 
banyak. Selain irisan ayam dan 
telur, terdapat perkedel kentang 
yang ukurannya kecil. keripik 
kentang. serta bentuk seperti ote- 
ote yang dipotong kecil-kecil. 

Untuk menikmatinya. ujar Riano. 
semua bahan isian bisa dicampur 
jadi satu dalam kuah atau tetap 
terpisah dengan kuah. Hal itu ber- 


gantung kebiasaan masing-masing. 
’’Jadi.saatmakan soto ini. pemik- j 
pemik bahan isiannya lebih banyak 
sehingga tak membuat konsumen 
jadi enek,” papamya. 

Masakan Madura lain yang tak | 
boleh dilupakan adalah rujak petis 
madura. Riano mengatakan. yang j 
membedakan adalah jenis petis- \ 
nya. Petisnya tidak terbuat dari 
udang, melainkan ikan tuna 

Pada bahan isian rujak tersebut. 
terdapat rumput Iaut. ketela pohon 
rebus, dan keripik tenggeng. 
Keripik itu terbuat dari ketela po¬ 
hon. ’’Keripik ini dipakai meng- 
ganbkan sendok atau garpu.” papar 
pria 31 tahun tersebut. (ai/tia) 


@inohambaAlloh 










Cara ber-iklan 
melalui Media Massa 

l.lklan 

2.Liputan 


14 FAMILY 


KULINER DAN WISATA 

~ Surabay* Pa*l Mlntfu -- 


27 FEBRUARI - 5 MARET 2010 


Reng-Oneng Waroeng Madura di SPH 



Nast Jeyen khas Pamekasan vang 

:n- i :: Ml I.v.-,., ' 

permtahan. Alau n 
lu-lr/atan untk Rupk Madura yang 
diolah dengan petis Madura yang 


kehangatan Pokak Madura. 

Iradiaional warn.in 

uku Madura, 
lerbuai dari jahe dan 
rempah-mnpah lain. Schingga 
bcrkhasia* ui' 


menccgah twsumbalnya pemt 


@inohambaAlloh 














Ciri IKLAN 


1. Harus berbayar 

2. Durasi kemunculan sesuai dengan yang 
dibayarkan 

3. Lokasi penempatan sesuai dengan yang 
dibayarkan 

4. Yang butuh adalah pemasang iklannya 


Pasang Man Anda 
500 X 280 


@inohambaAlloh 




Ciri LIPUTAN 


1. Tidak berbayar 

2. Durasi kemunculan sekali (tergantung dari tema 
liputan) 

3. Lokasi penempatan terserah medianya 

4. Yang butuh adalah media massa nya 



Lagi Diliput Media Nasional: Trans TV 


@inohambaAlloh 


Keuntungan dari Liputan: 

1. Tidak mengeluarkan biaya iklan sama sekali 

2. Image lebih mengena di mata masyarakat 
daripada yang ber-iklan 


METROPOLIS 

KULINER- 


Jawa Pos ■ Selasa 27 November 2007 


Menyendok Rujak Pakai Keripik 


MAKANAN khas di Madura terbagi atas 
empat kola besar. yakni Bangkalan. Sampang. 
Pamekasan, dan Sumenep. Sctiap dacrah punya 
ciri khas. Salah satu yang digemari ialah rujak 
madura khas Pamekasan. 

Scpcrti halnya rujak cingur khas Surabaya, 
rujak madura menggunakan cingur. Begitu ju- 
ga bahan-bahan lain, seperti kecambah. kang- 
kung. mentimun. tahu, dan 
tempe. "Yang membeda- 
kan adalah jcnis petis dan 
tambahan keripik teng- 
geng (keripik ketela po- 
hon. Red)." tutur Riano D. 

Permana, owner Reng- 
Oneng Waroeng Madura. 

Selain ilu, rujak madura 
diberi potongan singkong 
rebus. "Singkongnyacukup Riano D. 

dircbus biasa,'/igg«A usah Permana 

diberi garam. Asinnya dari Reng-Oneng 
petis madura," ujar pewaris Waroeng Madura 

resep kulincr Madura dari 
orang tuanya tersebut. Maklum. peiis madura 
memang terkenal dengan keasinannya. 

Dikatakan. rujak madura paling pas di- 
nikniati saat siang. "Lebih segar. Kalau Iapar. 
bisa ditambah lontong. Kalau sudah kenyang. 
bisa lanpa lontong." katanya. 

Alas daun pisang memperkuat aroma. "Setiap 
orang punya gaya makan sendiri-sendiri. Sering 
sih keripik tenggeng dipakai untuk menyendok. 
Jadi. sendoknya bisa dimakan." (wek) 




Rujak Madura 


BAHAN 

Kangkung 

Kecambah 

Tahu 

Tempe 

Cingur 

Mentimun 

Bengkuang 

Singkong rebus 

BUMBU 

Kacang tanah 

Cabai rawit 

Petis madura 

Gula pasir/merah 

TAMBAHAN 

Keripik singkong 


secukupnya 

secukupnya 

secukupnya 

secukupnya 

secukupnya 

secukupnya 

secukupnya 

secukupnya 

1/4kg 
secukupnya 
2 sdm 
secukupnya 

secukupnya 


CARA MEMBUAT 

• Seluruh bumbu diulek jadi satu. 

• Kemudan disajkan di atas bahan-bahan 
yang sudah dhris sesuai dengan setera 

• Keripik singkong disajikan di atas 
bumbu rujak. bisa di sajikan utuh atau 
dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil. 


Singkong cukup direbus 
tanpa garam. Rasa asin 
diperoleh dari petis madura.” 


Liputan koran Jawa Pos, lebih mengena daripada iklan 



@mohambaAlloh 






Keuntungan diliput: 

3. Bisa menjadi terkenal mendadak 

4. Bisa menjadi ajang Branding 
yang gratis 



Diwawancarai oleh Surya Saputra 
di acara Festival Jajanan Bangomania 

@inohambaAlloh 









Bagaimana caranya agar 

bisnis Anda 

bisa diliput Media Massa ? 



Diliput TV Swasta Lokal JTV, 

di acara Makan Enak □ @inohambaAlloh 


Aturan Dasar 


l.TIDAK ADA yang ditakuti oleh 
wartawan 



@inohambaAlloh 




Aturan Dasar 


2. Wartawan hanya takut pada 
DEADLINE 















































Aturan Dasar 


3. Bila sudah buntu materi berita, 

wartawan akan menjadi seperti ANAK 
KULIAHAN 



@inohambaAlloh 



Aturan Dasar 

Bila bisnis anda sudah pernah diliput 
media, maka media2 lain akan 
bergantian meliput bisnis Anda 



Sebagaian dari Daftar Media2 yang sudah meliput kami 

(data tahun 2007) 

□ @inohambaAlloh 

















Terus. 

BAGAIMANA CARANYA 
agar Media mau meliput 
Bisnis Anda 

999 

■ ■ ■ 



@inohambaAlloh 









Caranya: 

l.Buatlah Tema materi yang layak untuk 
diberitakan oleh Media dari Bisnis Anda. 



Kuliner Warisan 

Budaya Madura 



@inohambaAlloh 










Caranya: 


2 


Bisa dari USP (Unique Selling Proportion) 
bisnis Anda 



Salah satu USP: Segarnya Soto Bangsawan Madura 



@inohambaAlloh 











Caranya 


3. Dari bahan tersebut, buatlah Press 
Release, dan kirimkan ke Media 
yang dituju 



@inohambaAlloh 


INGAT!!! 

Semakin Bonafid, dan semakin benar 
Media yang datang ke tempat Anda, 
semakin HARAM mereka minta uang 



Karena ini adalah LIPUTAN, bukan IKLAN. 
Untuk menghindari wartawan-wartawan 

BONEKdan BODREK 


□ @inohambaAlloh 







Setelah Bisnis Anda 
berhasil diliput satu Media, 
Langkah Pertama berhasil dilalui 



Anda bisa menunggu 
atau berupaya lagi seperti cara diatas 
tapi pada media lainnya 


@inohambaAlloh 


Yang HARUS DISIAPKAN 
Ketika Liputan sudah beredar 
ditengah masyarakat 




@inohambaAlloh 


Yang HARUS DISIAPKAN 


1. Persiapan Bahan dan Sumber Daya yang lebih 
daripada biasanya 



@inohambaAlloh 


Yang HARUS DISIAPKAN 


2. Bersiap2 akan datangnya LEDAKAN PENGUNJUNG 
yang ingin mencoba Produk Anda 



@inohambaAlloh 










Yang HARUS DISIAPKAN 


3. Usahakan untuk orang2 yang datang 
agar mau datang kembali diwaktu mendatang. 

Target kita adalah PROFIT, bukan hanya Branding 



@inohambaAlloh 











Jadi, Intinya dari semua ini adalah: 


1. Liputan Media adalah berguna untuk menarik jumlah 
orang agar mau mencoba produk Anda. 



@inohambaAlloh 



Jadi Intinya adalah: 


2. Karena Liputan adalah Promo yang GRATIS, 
(bukan iklan) 

maka harus menunggu 6 bulan s/d 1 tahun lagi 
agar bisa diliput lagi pada media yang sama. 
Jadi Manfaatkanlah sebaik-baiknya moment ini. 



@inohambaAlloh 










Jadi Intinya adalah: 


3. Tugas Anda agar produk Anda tetap banyak dibeli, 
meskipun masa promo Liputan Media sudah berakhir, 
agar bisa memaksimalkan Penjualan dan Profit yang didapat 



@inohambaAlloh 





SILAHKAN MENCOBA 
Cara ini 


merah dan jenang grendul. 

• Tepung beras 300 gram 4. Siram dengan sirup gula merah. Sajikan 

• Santan 750 ml dan 1/2 butir kelapa 

• Garam secukupnya Untuk 8 porsi 


1. Campur semua bahan, aduk rata. 

2. Masak di atas apl sedang sambil diaduk 
hingga mendidih dan matang. Angkat. 

3. Atur bubur sumsum di atas piring saji 
bersama bubur ketan hitam, mutiara 


Tips: Sirup gula merah atau biasa disebut 
kinca dapat dibuat dengan mencampur 
200 gram gula merah yang sudah disisir. 
50 gram gula pasir, 250 ml air, dan daun 
pandan wangi kemudian rebus sambil dia¬ 
duk hingga gula larut dan mendidih. 




Bahan: 

• Singkong 500 gram, kupas, potong, rebus 

• Babat 500 gram, cuci bersih, rebus 

• Usus sapi 500 gram 

• Air kaldu 1 liter 

• Lontong secukupnya 

• Taoge pendek secukupnya 

• Daun bawang secukupnya, potong 2 cm 

• Minyak goreng 300 ml 

Bumbu halus: 

• Bawang putih 7 siung 

• Bawang merah 5 butir 

• Lengkuas 2 cm 

• Gula pasir 1 sendok makan 

• Garam secukupnya 

• Merica 1/2 sendok makan 

Bahan sambal kacang: 

• Petis ikan 1 sendok makan 

• Kacang tanah 250 gram, goreng 

• Cabai rawit 4 buah (sesuai selera) 

• Gula merah 1 sendok makan 

• Air secukupnya 


1 Sambal kacang: Haluskan kacang tanah, 
tambahkan bumbu lainnya dan aduk per- 
lahan hingga rata (kekentalannya minp 
dengan bumbu pecel) 

2. Rebus babat dan usus hingga lunak. 
Angkat lalu potong. 

3. Panaskan minyak, goreng taoge hingga 
kuning kecokelatan. Angkat dan tiriskan. 

4. Goreng daun bawang di dalam minyak 
panas hingga berwarna kecokelatan 
Angkat dan tiriskan. Sisihkan. 

5. Panaskan 2 sdm minyak, tumis bumbu 
halus hingga harum. Tuang air kaldu 
dan didihkan. 

6. Masukkan usus dan babat sapi, masak 
hingga bumbu meresap. Angkat 

7. Tuang soto dalam mangkuk saji, taburi 
dengan daun bawang goreng. 

8. Tata lontong dan keteta di atas pinng 
saji. Tuang sambal kacang secukupnya 
dan taburi taoge goreng. Sajikan 

Untuk 8 porsi 


@inohambaAlloh 





r 



Reng-Oneng 



T ak banyak yang tabu, hidangan khas Madura tak 
sebatas soto dan sate saja. Bahkan di pulau Madura, 
tiap kola malah memiliki makanan khas yang 
menawarkan beragam sensasi bentuk dan rasa Seperli Nasi 
Serpang di Bangkalan. atau Nasi Jejen khas Pamekasan 
Penasaran dengan menu-menu khas Madura ini? Tidak 
periu pergi ke pulau garam tersebut. sebab di Surabaya 
sudah ada restoran yang menyediakan khusus hidanqan 
khas Madura 

Restoran bernama Reng-Oneng ini dalam bahasa Madura 
berarti orang tahu" menyediakan masakan khas dan Madura 
seperti Nasi Serpang Bangkalan Hidangan mi terdin dan nasi 
putih. su'un semur, brengkes tongkol. brengkes udang, telur 
asm. dendeng sapi. serundeng sambal goreng tahu cecek 
sambal Madura dan peyek Adapula Nasi Jejen Pamekasan 
merupakan sajian nasi putih. su'un semur, sambal goreng 


cambah, usek-usek daging sapi. telur pelts madura. dendeng 
sapi. serundeng. dan Sambal Madura Menu lain yang tak 
kalah mkmat yaitu Nasi Jagung, Nasi Soto Ayam Pamekasan, 
Nasi Rawon Madura. Khusus untuk hari Sabtu dan Mmgqu 
tersedia Rujak Madura dan Bubur Madura 

Disetiap makanan tersebut memiliki jenis sambal yang 
berbeda sesuai dengan jems makanannya Dan orang-orang 
yang pernah mencicipi makanan di Reng-Oneng mereka 
merasakan yang paling spesial dari masakan-masakan 
Madura adalah dari rasa sambalnya terutama pada rasa di 
sambal khas Madura Tak hanya hidangan. camilan Madura 
juga bisa ditemui di Reng-Oneng seperti kacang loquk, knpik 
tenggeng (smgkong) dan petis madura. Reng-Oneng Waroeng 
Madura buka mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam 
Beralamat. Jl Raya Nginden 85 ASurabaya (sebelah kin jalan 
bila ke arah perempatan jembatan NgindenrPrapen) 


Altematif lain 


Dapur Desa Traditional Resto 

Jl Basuki Rachmad 72 
Te*> (0311546-3999 
Fajar Chinese Restaurant 
Jl Raya Kupang Indah No.11 
Teip (031) 73402977 
Jl Manyar Kertoarjo V/43-47 
Telp (031) 5943245 


Agis Restaurant 

Jl Wisma Pagesangan 197 
Sebelah Masjid APAkbar 
Surabaya 

Telp (031) 8294294-8294306 

Waning Lesehan Bu Lastrl 

Desa Trosobo Km 7 dari Krlan 

Telp (031) 7874957,60229505 


Nur Pacifik Restoran 
& Karaoke Keluarga 
Eksekutif 

Jl Adilyawarman No 59-63 
Telp (031) 5683380 - 81 

Batavia Steak House 

Plasa Marina U3 
Jl Margorejo Indah 97-99 
Telp (031) 8497654 

Double Happines 
International Restaurant 

Jl Kombes Pol M Duryat 41 

Telp (031) 5482564V5463935 


Rumah Makan Aloha 

Jl Tratap (Warn) Gedangan 
Telp (031) 8533438 
-8531369 

Baksoku 

Jl Mayjend Sungkono 170 
Telp (031) 70061001 

Bu Cokro 

Jl Dharmahusada 190 
Telp (031) 5993738/5947748 
Wing Dome 
City Walk FT 29-30 
Telp (031) 7390460 


44 guide d«ember 2006 


Media PERTAMA yang meliput Reng-Oneng: 
Majalah “Surabaya City Guide” 
Desember 2006 


@inohambaAlloh 



Kongkow 



Ide Teman 

MLNJADI cucu resided pertama dl 
Madura, yaitu R. Soenarto Hadtwidjojo 
adalah scbuah kiberuntungan bagi Ri 
ano Dwi Permana. pemllik Rent; Oneng. 
warnin', masakan khas Madura. Salah 
satuma adalah bisa mengetahui segala 
lial tentang makanan khas Madura. Pcn- 
gan begltu la nikup mudah mengetahui 
semua makanan khas daerah tersebut. 

Oalam stial lainnva, lulusan FI I'nan 
2002 jurusan Umu Ekonoml Mudl (’em 
bangunan ini memang sengaja memo- 
jaki dunia bisnis yang selama ini men- 
jadi bidartgnya. Tepamya sejuk lulus 
dan I inair. suami Amalia Mu'is yang 
baru menikah Agustus lahun lalu itu 
diperutya mengurus sebuah kale di 
kawasan RSI Maji Surabay a. Namun 
karena kurang bagus prospeknya, kale 
tersebut terpaksa tidak diteruskan kon- 
iraknyn. 

Kara setelah senng berkomunikasi 
dengan knmunilas Surabaya Enter 
preneur Club (SEC • yang merupakan lu- 
lusan Enterpreneur I'nlverslty (EC>. Ri- 
ano bany .ik mendapatkan berbagai 
saran dalam berblsnls Salah satunya. 
waning Reng Oneng ini * Awalnya dart 
ide teman yang mom uruh say a mem- 
buat sesuatu y ang khas darl Madura. 
Bara saya berpikir kenapa tidak mem- 
bual waning khas Madura saja,” cerita 


ASH MADURA, (01 


Seisin gsram atau 
batiknye yang 
khas. Madura 
juga terkenal 
dengan soto dan 
sarenya yang 
lezat Di sampmg 


sederet menu tam 
yang tak kalah 
menggodanya 




I 


ngin mendclpl makanan klta 
benamya dari daerah Madur. 
lu jauh-jauh menyeberangi l; as V an R 
rah sana. karena sekarang diO^ P er ‘ 
sudah ada waning resin y an^ au * ke dae- 
menjual makanan khas dart U Surabaya 
Namanya Reng Oneng. ig khusus 
Bertvmpat di kawasan Ngi Madura, 
yang buka sejak awal Septen 
lalu itu boleh dibtlang sebaggjnden, resin 
dalam mentlpiakan waning n,ber tahun 
kanan Madura di Surabaya. “ sa j p„ m j, 
sinl mengenal makanan Mad 
soto dan sale, padahal masii«f )r . mi! j. 
makanan khas yang asli Mad dura 
Rlano, pemdik waning yang ih . ’ . 
pukul 7 pagi hingga 11 raala“ 

Selata itu. tambah dia, piE a “ r J* u|a [ . 
ngin menampilkan waning s 1 >uka mulal 
yang belum pernah ada di Si lam lru - 
karena beda itulah dengan flhaknya I- 
rung lersebui dikenal di Sur<V an R beda 
lam waktu sehari. lebih raius'urabay a 
ngunjung menctrlpi berbagaicepat wa¬ 
di ivarung itu. rabaya. Da- 

I'ntuk tenis makanan khajsan pe- 
ram y ang ada dl waning ini, ai masakan 
menikmati menu Nasi Serpai 
Ian. Nasi Jejen Pamekasan, N ds puiau Ga- 
Soto Ayam Pamekasan, Rawij ^n(j a |jj sa 
< amilan Madura, kikil Karaa^, g ka . 
Bubur Madura dan Ru|ak Ma N ls| . 
mu.i makanan mer.ip.tkan n MaduraT 
ga. dan chel yang memasak i 
tungkan langsung dari Madur 1 ” M 
Riano. ** 

resep keluar- 
i juga dida- 
ura.’ jelas 

sangat khas 
n brengkes 
lam-macam 



ini- bisa memuaskan berbagai pillhan 
rasa. 

Ilampir sama dengan Serpang Bang 
kalan, Nasi Jejen Pamekasan lebih khas 
pada dendeng sapi. daging usuk-usuk 
dan teluraya. “Enak, ternyata makanan 
Madura bukan hanya yang saya kenal 
dulu, tap! nasi campur yang le/.al ini 
juga termasuk makanan khas Madura.* 
kata seorang pengunjung lega. 

Selain itu masih ada menu Soto A- 
yam Pamekasan y ang sangat berbeda 
dengan soto Madura y ang terkenal dl 
Surabaya dengan dagingny a. Makanan 
yang terkenal dl Pamekasan lersebui 
terdlri alas soto dengan ayam, perke- 
del, telur kukus. cambah goreng. suun 


dan penambah rasa sepcrtl jeruk nipls 
dan sambaL 

Menariknya. ada ccrita khusus me¬ 
ngenal makanan sam ini. Konon, saat 
roman kolonial masih melekat, Solo A- 
y am Pamekasan ini hanya tersaji bagi 
kaum bangsawm sehtngga rakyat biasa 
tidak diperkenankan ikul merasakan 
makanan tersebut. Nantun karena rasa 
kebangsawanan dl sana sedikit demi 
sediklt sudah nienghilang. makanan ini 
pun akhimy a juga dirasakan rakyat bi¬ 
asa. 

Berbeda dengan makanan. soal mlnu 
man. waning Reng Oneng masih ter- 
liilang siandar. Minuntan y ang tersaji 
belum ada yang khas dari Madura. 'Ka¬ 


mi masih menrari minuman yang khas 
Madura sampai saat ini,’ jelas Rlano. 

Soal dekorasi, waning yang baru 
baru ini menambah menu baru yaitu 
Soto Pohong (ketelal khas Sumencp itu 
juga menampilkan beberapa hal yang 
khas dengan Madura, sepertl lukisan 
ukir bergambar karapan sapi dan beber 
apa hiasan lain. 

Sebagai peraula dl waning jenis ini, 
Reng Oneng dalam waktu dekal akan 
membuka t abang di kawasan belakang 
Masjid -M-Ealah. yang kemudian dikem- 
bangkan lagi di kawasan Siwalankcrto. 
•Kami mencari pangsa pasar y ang 
berbeda dari tempat ini,' ujaV Riano. 
(mm2) 


Koran PERTAMA yang meliput Reng-Oneng: 

Surabaya Post 
Desember 2006 


ffl 


@inohambaAlloh 







TV PERTAMA yang meliput Reng-Oneng: 

JTV Jawa Timur 


@inohambaAlloh 





Menerangkan tentang Reng-Oneng 
dihadapan wartawan dari MNC Group 
(Global TV & MNC TV) 


@inohambaAlloh 




Jawa Pos • Jumat 12 Maret 2010' 


KULINER 

-1 METROPOLIS I- 7 ^- 



Kuah Merah Soto Pamekasan 


BANYAK jenis sotoyang sering 
ditemui. Misalnya. soto ayam la- 
mongan, soto dagmg madura. soto 
kudus, dan rujak soto. Satu jenis 
soto lainnya yang patut dicoba 
adalah soto ayam pamekasan. 

Sekilas, soto tersebut tidak jauh 
berbeda dengan soto ayam lamo, 
ngan. Namun, bila benar-benar 
dicermati, kuah soto ayam pameka¬ 
san lebih merah dan bening. ”Wama 
merahnya berasal dan cabai. Na¬ 
mun, porsinya tak banyak. Cabai 
tersebut dihaluskan bensama bumbu- 
bumbu soU) lain." kata Riano Dwi 
Permana, pemilik Reng Oneng di 
poolside Surabaya Plaza Hotel 

Kesan bening didapat karena 


soto ayam pamekasan tak kaya 
kaldu dan bumbu. Namun. aroma 
dan rasa bumbunya tetap sedap. 
Yang membedakannya dengan 
soto ayam lamongan adalah ba- 
han isian. Pada soto ayam la¬ 
mongan, bahan isian hanyairisan 
ayam dan telur. Pada soto ayam 
pamekasan, bahan isian lebih 
banyak. Selain irisan ayam dan 
telur, terdapat perkedel kentang 
yang ukurannya kecil, keripik 
kentang. serta bentuk seperti ote- 
ote yang dipotong kecil-kecil. 

Untuk menikmatinya.ujarRiano, 
semua bahan isian bisa dicampur 
jadi satu dalam kuah atau tetap 
terpisah dengan kuah. Hal itu ber- 


gantung kebiasaan masing-masing. 
”Jadi, saat makan soto ini. pemik- 
perruk bahan isiannya lebih banyak 
sehingga tak membuat konsumen 
jadi enek,” papamya. 

Masakan Madura lain yang tak 
boleh dilupakan adalah rujak petis 
madura. Riano mengatakan. yang 
membedakan adalah jenis petis- 
nya. Petisnya tidak terbuat dari 
udang, melainkan ikan tuna. 

Pada bahan isian rujak tersebut. 
terdapat rumpul laut. ketela pohon 
rebus, dan keripik tenggeng. 
Keripik itu terbuat dari ketela po¬ 
hon. "Keripik ini dipakai meng- 
gantikan sendok atau garpu." papar 
pria 31 tahun tersebut. (ai/tia) 


Liputan ke-2 di koran Jawa Pos 



@inohambaAlloh 
















Menjelaskan cara meracik Rujak Madura 
pada para pemirsa Trans 7 


@inohambaAlloh 

















Tabloid KOKI 


►►RENG-ONENG 
WAROENG MADURA 

JL BRATANG BINANGUN 67 SURABAYA 
TELP. (031) 5913185 - 60911788 
HP 0857 3075 9581 
www.rengoneng.com 


nya, Madura Namun masakan tradisional 
im tak disajikan dalam warung, seperti 
masakan khas Tegal yang terkenal dengan 
wartegnya itu Rianojustru menggunakan 
gerobak untuk menjajakan hidangannya 
Konsep bersantapnya pun lebih dominan 
take away alias dibawa, ketimbang makan 
di tempat 

Pertama kali, ia membuka rumah 
makan berbasis masakan Madura pada 
tahun 2006 Namun 2 tahun berikutnya. 
la memperluas usahanya menggunakan 
konsep gerobak pmggir jalan ketimbang 
rumah makan Sebuah perubahan yang 


KOK Riano D 

Permana 

warkan hidangan knas *a''a h ke.aniran- 



Tabloid SAJI 


Liputan dari 2 Media Nasional khusus Kuliner 


@inohambaAlloh 














m 5 m 2010^2^24 0 

iih 






Jft f> ^ m SB fi! ® S x tt; 

“Reng Oneng” 



Is, iSWSE&Mit'ffcS*:, flfi»S*tS»T 

M.^-^aiSLJSW'R'fcSttt. ! 0 ^KW®®»S^P 2 ^ 

2 3 0 ® 

« Jg S3 3c ffi 
» ftb W . «P 

ft “Reng 
Oneng” ^ 

£P £l ^ #fi 
(Waroeng 
Madura) 

S 0 4* 

^^ij (Yusak Anshori) iiLt#° 

“Reng Oneng” Tit® 

\H £b ffi-^ M 1 )n T ?k /R# ^$P 4& S& W f#££^ ™ , 


“Reng Oneng” 

Riano D. PermanalRjiB^^^T^W^^M&^j/S 
SlifHj “Soto Ayam Pamekasan” Hfnrio 

iPn^KWt^WBo epf&Z&ALJn, 

R. Soenarto Hadiwidjojo^^/jn^r>^^#XRL^r 
mZSbtt, @BU, *fc 

4*> TRfTM, 

*S, -“Soto Ayam Pame- 

kasaii” o 



Koran bahasa Mandarin “Qian Dao Ri Bao" 
meliput Reng-Oneng 















Para wartawan berebut meliput pembukaan outlet kami 
yang berlokasi dipinggir kolam renang Hotel Bintang 4 
di Pool Terace Surabaya Plaza Hotel 


@inohambaAlloh 





Terima Kasih 



@inohambaAlloh 





::Hidup adalah Pilihan, 
cara Berbisnis juga pilihan, 
asal tahu akan segala 
konsekwensi nya:: 


@inohambaAlloh 


Kalau ke SURABAYA, jangan lupa 

Mampir ke Mie Ayam iNO 



Mangkok nya " 
isa ikut dimakan 



@inohambaAlloh 






Siapa yang 

Menahan LEDAKAN-nya 



Mie Ayam RANJAU 



Depan ex kampus UPB 
Jalan Arief Rahman Hakim Surabaya 



@inohambaAlloh 


Assalamu’alaikum 


□ @inohambaAlloh 


